No


SAPTOE 18 JUNI 1938


DAGBLAD


Lembar pertama
TOE
Diterbitkan tiap2 hari ketjoef hari Minggoe dan hari besar


TERDIRI
dari
2 lemba


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.
Isinja diloear tanggoengan pentjetak


ed. & Admin:
AGENTEN
Kantoor
Drukk: Perantaraan"
Raafng — Padang.
Bajaratebih dahoeloe.
Bijkantoor


Pariaman :
„I.P.P.A."
Moeara Laboeh Alpaini
Solok Alamsjoehoer Latief
Fort de Kock: H.Aminoeddin


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
Loear kotta seboelan
Per lembar
Advertentie 10 sen per regel


f0,60
f0,75
f0,03


Alian facisme dinegeri2
Amerika Selatan
Aikah sebab2nja berontakan di Brazilia?


Meskipoeractiviteit jang bersi
fat politie jang dilakoekan
ngan deng langsoeng dari Ro¬
me tak betoe giat, propaganda
fascisme as mereka immigran
ten soeda tentoe tak ketingg
lan dan bagai sesoeatoe ke¬
boektian dari pada noe, katanja
pada waktoe ini di Argentina
dan Urugumy ada beberapa
soerat kabar jang menerima sub
sidie dari Rome boeat mempro¬
gandakan fascisme.
Negeri jg mengambil kedoedoe
kan jg kedoea dalam pengiriman
immigranten ke Amerika Selatan
jalah Japan. Sedjak th 1905 J
pan soedah kirim 170.000 orang
immigranten ke Braziliia, da
djoega di Peru diharaguny
tak sedikit bangsa Japan.
Perhoeboengan antara Japan
dan Brazilia pada belakangan ini
ternjata moelai mendjadi baik te¬
roetama sedjak pem rintah Bra¬
zilia kirim handelsdelegatie ke
Japan pada achir th. 36 dan pe¬
hoeboengan economie antara ke¬
doea negeri itoe me djadi ber
tambah rapat.
Pendjoealan barang barang Ja¬
pan kesegeri2 Amerika Selatan
tak begitoe berarti bagi perdaga
ngan Japan, tetapi djoemlahnja
pendjoealan pada th. '32 jang
terhitoeng 13 millioen ven itoe
pada th. '35 bertambah sampai
70 millioen yen, sedang pembe¬
lian Japan dari sana pada th. 32
jang hanja 5 millioen yen itoe
pada th. 36 naik sampai 100 mil
lioen yen. Dalam angka angk
ini dapatlah kita melihat berde¬
katan antara Japan dan negeri
negeri Amerika Selatan jang ber¬
sipat economie, tetapi perhoeboe¬
ngan jang bersipat politiek pada
waktoe ini hampir tak berarti.
Maka diantara ketiga negeri
Djerman italia dan Japan, negeri
mana jang istimewa menaroeh
perhatian atas daerah itoe jalah
Djerman, Pada waktoe ini anta
ra Djerman dan Brazilia kabar¬
nja ada ditanda tangani satoe
perdja djian „liquidatie" dan d
ngan adanja perdjandjian itoe Ba¬
zilia boleh beli barang barang
industrie dari Djerman dengan
harganja 20 sampai 50 pCt, 1.
bih moerah dari pada pembel
an dari negeri lain, begitoepoen
pihak Djerman bisa beli barang
bahan industrie dari Braziia d
ngan harga jang amat moerah.


Disebabkan perdjandjian ini
poekoelan atas perdagangan jang
didapat oleh Inggeris dan Ame¬
rika tak ketjil. Selain daripada
itoe activiteit pemerintah Djer
man jang bersifat politiek di Bra¬
zilia djoega tak koerang. Meski
poen immigranten bangsa Italia
dan bangsa Japan, gerakan bang
sa Djerman disana jang bersifat
politiek lebih djaoeh actief, dan
pada belakangan ini soedah ter¬
bentoek perkoempoelan kaoem
Nazi diantara bangsa Djerman,
dan propaganda dari Berlijn atas
mereka immigranten itoe roepa
nja dilakoekan dengan actief. Di¬
sekolah sekolah boeat bangsa
Djerman disana pada belakangan
ini, katanja semoea soedah moe¬
lai pakai bahasa Djerman dan
tiaranja boeat bersalam salaman
diantara bangsa Djerman dilakoe
kan dengan kata „Heil Hitler"
seperti djoega ditanah air mere¬
ka.
Maka bersama dengan kaoem
fascisten bangsa Italia, mereka
kaoem Nazi itoe, baik dengan
langsoeng maoepoen dengan ti¬
dak langsoeng, boleh djadi telah
banjak memberi pengaroeh atas
kaoem fascisten diantara pendoe¬
doek Brazilia.
Begitoelah activiteitnja negeri2
fascisme terhadap negeri2 di Ame
ka-Selatan, meskipoen tjara dan
maksoednja tak sama satoe de
ngan lainnja, kegiatan dari ma¬
sing2 negeri pada achir ini ter¬
njata bertambah keras.
Pada waktoe ini dinegeri nege¬
ri Bolivia, Ecuador, Pe¬
ru Paraguay dan Vene¬
zuela telah berwoedjoed stelsel
autocratie, dan bolehlah ki¬
ta mendoega, bahwa pemerintah
Valgas djoega dengan lambat la¬
oen akan dikentarakan sifat fas
cisme jang memang tersemboenji
dalam kalboenja.
Sambil memandang peredaran
politiek di Fropah jang berasik
itoe, perloe djoega kita menaroeh
perhatian atas aliran aliran di
Amerika Selatan jang telah kami
gambarkan ini.
Agar2 bikinan Indonesia.
Doeloe telah kita kabarkan,
bahwa ijsfabriek Petodjo djoega
ada tjita2 akan mendirikan pa¬
brik agar2 di Betawi, sedang di


Koedoes orang membangoenkan
gedoeng oentoek pabrik agar2
djoega.
Menoeroet JB. sekarang „Peto
djo" mengadakan peroesahaan
agar2 ketjil, jang oentoek semen¬
tara hanja bekerdja oentoek mem¬
perbaik productnja sadja. Djika
hasilnja ada baik, maka baroe
akan didirikan satoe pabrik be¬
sar.
Hingga kini semoea agar2 di
Hindia ada di import dari Japan,
tapi baroe2 ini seorang Belanda
di Koedoea amat tahoe tjara
Getpra
pembikinan agar2.
Berhasil atau tidaknja indoes
tri agar2 di Indonasia, masih
tergantoeng pada beberapa sja¬
rat. Djoega beloem diketahoei,
bagaimana Djepang akan meng¬
atoer politik harganja.
pi satoe factor jang ada ba¬
iknja oentoek indoestri ini ialah
bahwa saudagar Tionghoa tidak
soeka mendjoeal product Dje¬
pang ini, hal mana soedah ter
njata dari merasotnja import2
agar dalam tahoen jg laloe.
Soerat edaran Bezoldigings
Commissie


hitoeng tempo boeat sesoedahnja
6 boelan itoe sebagai tempo dienst
soepaja tempo terhitoeng djoega
pada waktoe diberi kenaikan ga¬
dji, jang tentoe.
3. Walaupoen hal ini berten
tangan dengan atoeran B.B.L.
1938 Pemerintah memandang so¬
al itoe, karena keadilan haroes
dilakoekan djoega.
4. Berboeboeng dengan ini ka¬
mi soedah diberi koeasa oleh
Wakil Pemerintah, memberi ta¬
hoe, bahwa orang orang vol¬
tair jang diterima
na sesoedah tang
gal 1 Juli 1937, tempo jang se¬
soedah enam boelan djadi volon
tair itoe diberi djabatan jang ten¬
toe.
5. Di dalam besluit besluit ha¬
roes ditoelis tanggal dan nomor
dari soerat edaran ini 14 Juni 38.
Orang haroes bertindak demiki
jan ini, kalau atoeran jang terse¬
boet diatas itoe berlakoe.
6. Soepaja djangan ada perseli
sihan, disini kami terangkan, bah
wa tempo boeat volontair itoe
tidak boleh toeroet dihitoeng boe¬
at atoeran pensioen, walaupoen
tempo itoe terhitoeng djoega boe¬
at kenaikan gadji.


Tentang Volontain
1. Di dalam boelan Juli 1937
Pemerentah telah memberi tahoe
kepada kepala dari masing2 de¬
partement, soepaja dikemoedian
hari jg diterima djadi volontair
itoe hanja mereka jg dipandang
di dalam tempo enam boelan
sampai satoe tahoen akan dapat
memegang djabatan academisch
permoelaan atau dapat gadji boe¬
lanan besarnja seperti jang baha
roe moelai bekerdja.
Atoeran jang demikian itoe ber¬
maksoed soepaja adanja kaoem.
volontair jang bekerdja soedah
lama dengan tidak diberi djaba¬
tan jang tentoe, dapat dihapoes
kan dan dengan itoe mentjegah,
soepaja volontairsinstituut itoe
djangan sampai dapat mengha¬
lang halangi pemoeda pemoeda
jang baroe akan moelai bekerdja
Volontair jg tidak gegradueerd
tidak toeroet terhitoeng disini,
sebab doeloe soedah dimaksoed
kan akan diadakan djabatan ads
pirant dan leerling. (Leerling en
adspirant functiest.
2. Berhoeboeng dengan diatas
toean De Hoog didalam pembi¬
tjaraan atoeran gadji didalam
Volksraad telah minta kepada pe¬
merintah, soepaja memikirkan
kedoedoekannja velontairs volon
tairs.
Sesoedah volontair diberi dja
batan, Pemerintah soepaja meng¬


Bagian karet jang
baroe
Reuter A.I.D. kawatkan dari
London tg 31 Mei bahwa Inter¬
nat onale Rubberreguleeringsco
mite telah menetapkan bagiannja
oentoek kwartaal ketiga pada
45 pCi.
Harga pasar mengetjewakan
Reuter kawatkan dari London
ttg 31 Mei bahwa itoe kabar da
ri penoeroenan jang keras dari
bagian karet, maka harapannja
dari pembetoelan jang keras har
ga karet, ada mengetjiwakan,
Didalam daja oepaja boeat me¬
nerangkan tentang djalannja jang
mengetjiwakan dari harga pasar
maka kalangan2 karet menoen¬
djoskban pada adanja persedian
jang besar jang sekarang boleh
djadi akan dialirkan. Djikalau
itoe persediaan jang besar soe¬
dah hilang maka kesoedahannja
baik dari penoeroenan dari bagi
an boleh djadi akan dirasa se¬
bab pengoerangan dengan 15 pro¬
cent setelah itoe penoeroenan da¬
ri 10 procenl berarti bahwa ha¬
silnja tiap2 boelan dari karet di
dalam kwartaal jang ketiga kira
kita akan lebih rendah 14,000
ton dari pada dalam kwartaal jg
pertama.
Lamanja dari itoe perbaikan


tetap tergantoen2 dari bekerdja! EDITORIAL
nja industrie di Amerika Sarikan
di kemoedian hari jang dekat,
jang harapan masih beloem ba¬
ik.
Didjalankan dengan lekas
Aneta Al dari Batavia bahwa
waktoe jang pendek jang diberi
kan pada Hindia oentoek medja¬
lankan kepoetoesan dari IRC ten¬
tang itoe bagian akan membikin
pembesar pembesar hadapkan
kesoekaran jang loear biasa.
Akan tetapi boeat melekaskan
bersamboengnja dengan soeng
goeh soenggoeh pada kepoetoes
kepoetoesan dari IRRC maka de
pertement dari Economische Za
ken dan Binenlandsche Bestuur
telah berikan suggesties dengan
kawar pada gewestelijk bestuur
hoofden tentang mana kepoetoes
annja diharap dengan lekas.
Perajaan Mauloed jang gagal
Ditanja oleh toean Soang
koepon.
Toean Soangkoepan anggota
Dewan Rakjat telah mengirimkan
pertanjaan kepada pemerintah pa¬
da tanggal 31 Mei 1938 berhoe
boeng dengan satoe warta di sek
„Pewarta Deli" jang terbit di
Medan. Pertanjaan itoe sebagai
berikoet:
„Oentoek merajakan Mauloed
tg, 22 Mei 1938 bertempat dige
dong bioscoop „Oranje" di Bin
djai (Soematra Timoer) jang di
oesahakan oleh Comite Islam di
tempat itoe. Comite ini hendak
minta soerat idzin dan hal ini
soedah diidzin oleh H.P.B.
Dikabarkan bahwa wd pange¬
ran Langkat Hoaloe berpendapa
tan tidak membolehkan, mereka
merajakan Mauloed di gedong
bioscoop „Oranje"
la hendak mengalangi Comite
merajakan hari terseboet, sehing
ga perajaan jang telah dapat id¬
zin dari HPB tidak bisa lang
soeng,
Toean Djaksa Kerapatan di
Bindjai dapat atasan oentoek me¬
nangkap penoelis Comite toean
Abd. Kamil dan oentoek dima
soekkan di pendjara, menoeroet
karangan termoeat di „Perwata
Deli" terbit di Medan jang keloe
ar tanggal 22 Mei 1938 No. 116
Djika kedjadian itoe betoel
maka penoelis memoehoenkan
diri kepada pemerintah oentoek
memadjoekan pertanjaan:
a. didasarkan hak apakah wd
Pangeran Langkat Hoeloe jang
tidak mengakoei poetoesan jang
telah diambil oleh H.P.B. di Bin
djai.
b, apa larangan dari wd. Pa¬
ngeran Langkat Boeloe ini ti
dak bertentangan dengan isi dan
maksoed artikel artikel 174 dan
174 I.S.
c. apakah jang mendjadi ala
san oentoek menangkap masoek
kan penoelis dari Comite Islam
terseboet dalam pendjara"
JAneta K.P.)


Overheid dan Pers 
Berhoeboeng dengan penting
nja perhoeboengan antara peme¬
rentah dengan pers rakjat, terle
bih tersebab politiek negeri in
kian hari kian penting djoega,
maka kita disini merasa amat per¬
loe amat sekali oentoek mem
bitjarakan soal dan perhoeboeng
an itoe.
Teroetama sekali dalam nege¬
ri Alam Minangkabau dimana
daerah ini diwaktoe jang pendek
ini, akan meningkat kedalam ke¬
adaan dewasa, berhoeboeng de
ngan moentjoelnja ketengah te¬
ngah masjarakat Minangkabau.
Dengan kedatangan raad itoe,
maka daerah ini terpisah dan
berdiri sendiri, dengan mempoe¬
njai hak serta kekoeasaan oen
toek menjoesoen roemah tangga
sendiri sebagainja jang semoesti
nja disoesoen maoepoen diatoer
Dalam pada itoe sesoenggoeh
nja kedoedoekan pers rakjat
senantiasa penting poela.
Istimewa pers rakjat itoelah
jang mendjadi djembatan
maoepoen titian boeat mentjapai
kan tjita tjita pemerentah dengan
politieke richtsnoer¬
nja atau sebaliknja jang dapat
menjampaikan dan menjamboeng
politieke streven dari rak
jat terhadap pemerentah.
Kepada rakjat telah dipoelang
kan beberapa kesempatan boeat
dapat menjoesoen politiek negeri
dan rakjat sendiri jg senantiasa
akan membimbing rakjat serta¬
Alam Minangkabau kepada kese¬
djahteraan kemakmoeran dan ke¬
tjerdasan.
Begitoelah barang siapa jg hen
dak menoedjoe keselamatan nistja
ja mementingkan samenwerking
artinja bekerdja bersama sama.
Pemerentah sendiri jang tidak
koerang asingnja lagi poen me¬
mentingkan bekerdja bersama sa¬
ma dengan segala lapisan rakjat,
begitoe djoega dengan pers.
Akan tetapi jang kita maksoed
dengan toelisan ini hanja tidak
lain semenwerking jang perloe
rapat dan dekat antara pemerin
tah dengan pers rakjat itoe.
Boeat goedeverstandhou
ding antara kedoea belah pihak
itoe haroes dapat dirintis sesoea¬
toe djalan.
Tersebab tidak dapat disang
kal lagi bahwa toedjoean dari
pemerentah dangan soeara pers
rakjat soedah tentoe moengkin a
da pertentangan,


oolok dan daerahnja
Doea boeah tonggak
mesdjid dibongkan
orang
Kemaren hari Chamis 16-6-38
kira2 djam hampir poekoel enam
orang2 banjak jang akan pergi
bersoembajang Magrib pada dja¬
di riboet, kerena melihat doea
boeah tanggak mesdjid dipasar
Solok telah dibongkar orang.
Menoeroet chabar jang diperda
pat jang moengkin melakoekan
pembongkaran itoe adalah se¬


Pertentangan inilah jg haroes
disingkirkan agar dapat pemeren
tah bersama sama dengan pers¬
memimpin negeri dan rakjat ne¬
geri ini.
Sebagai pers rakjat soedah ti
dak dapat dimoengkiri lagi bah
wa pers itoe akan membela se¬
koeat moengkin kepentingan rak
jat tersebab tidak ada tempat la¬
gi dimana rakjat djelata dapat
memperdengarkan soearanja.
Pers rakjat ada soeatoe wakil
tegasnja medan perdjoangan ba¬
gi rakjat djelata dimana ia hen¬
dak memperdengarkan soearanja
dimana rakjat itoe dapat menoen¬
djoekkan perasaannja bersama.
Kemaoen antara kedoea go
longan itoe moengkin tidak tjo
tjok dan sama.
Walaupoen dalam negeri ini
dengan Minangkabauraadnja se¬
bagian besar didoedoeki oleh
rakjat disini jg bersoeara terba¬
njak sendiri akan tetapi kita be¬
loem dapat mempoenjai kejakin
ran benar, apakah sekiranja sega¬
la itoe moengkin sama dengan
kepentingan rakjat.
Kepentingan rakjat dengan ke¬
pentingan pemerentah soedah ti¬
dak asing lagi tentoe berlainan.
Boeat mendjaga kesela¬
matan kedoea golongan politiek
maka samenwerking dengan pers¬
perloe ada.
Dengan pers bisa tertjapai
tingkatan jang tertingi sendiri
dalam toeboeh pemerentah, baha
kan sebaliknja dengan pers itoe
lapisan rakjat djelata oemoem da¬
pat djoega mendekatinja.
Kelihatanlah betapa pentingnja
kedoedoekan pers boeat kedoea
belah pihak
Oleh sebab itoe soedah lebih
dari pada patoet, bila kita di
sini dengan tegas mengandjoer
kan soepaja samenwerking
antara wakil pemerintah dengan
pers rakjat itoe perloe dekat.
Verstandhouding sebagai ma¬
na kita katakan diatas itoe sa¬
ngat bergoena dan penting.
Samenwerking jang kita an
djoerkan itoe diwaktoe sekarang
ini memang soedah ada, althans
sedikitsekali dan beloem
sebagai mana jang dikehendaki
oleh kedoea pihak.
Soepaja mendapat goede ver¬
standhouding itoe sedang
pers itoe ada soeatoe djambatan
bagi kepentingan, maka ada baik
nja kita disini mengandjoerkan
orang perempoean nama Ande¬
gadang kata orang. Jang akan
mendjadi sebab2nja pembongka
ran itoe adalah sebagai dibawah
ini. Doea boeah tonggak mesdjid
itoe adalah diberdirikan, atau di
lakokokkan kepada roemah pe¬
rempoean Andegadang itoe dan
sewaktoe itoe tonggak akan didi
rikan disana adalah atas semoe¬
fakat antero pengoeroes mesdjid
serta ninik mamak dan orang
tjadik pandei dalam Pasar Solok
sedangkan Andegadang sendiri
akoer dan semoefakat poela itoe
waktoe dengan andjoeran jang
baik itoe. Begitoelah telah sekian


hwakil pemerentah."
metapkan waktoe ser sa¬
toe 1 seminggoe althans se¬
koera
2nja satoe atau doen
kali
boelan, dimana kepala
pemertah dalam daerah ini
mengedang wakil2 pers oen
toek Deconferentie, di
mana Perentah dapat mene¬
rangkan adakan apa jang akan
diambil berhoeboeng dengan
politiek soem, regeering ter¬
hadap pdjek economie dan
sociaal raat oemoem,
Persconfereje seroepa ini te
tap diadakan negeri2 loearan,
dimana pemereah mengoendang
wakil pers boe membitjarakan
hal hal jang tengenai negeri
maoepoen politie dalam dan loe¬
ar negri.
Segala ini memadahkan peme¬
rentah mentjapai nijat istimewa
moedah poela dengerti oleh
rakjat oemoem.
Dengan djalan soepa ini da
pat poela dilihat ditische zide
dari toedjoean poling terseboet
jang haroes dapat djerbintjang
kan dengan oemoem bersama sa¬
ma sebeloem dilimpahkan kewa
djiban itoe atas poendaknja ra'jat.
Dalam pengertian ini sadja ba¬
roe dapat samenwerking jang ko¬
koh serta jg ditjiptakan antara
pers jang mendjadi samboengan
rakjat.
Soeatoe oempama jang djelas
sekali, sekiranja sebeloem diam
bil tindakan dengan tjara tjara
pemilihan2 boeat anggota Minang
kabauraad dapat dibitjarakan de
ngan pers terlebih dahoeloe soe¬
dah tentoe tidak moengkin akan
ada pertentangan pemandangan
dan pikiran seperti jang terdjadi
dahoeloe itoe.
Terlebih lagi dimana dalam
daerah Minangkabau ini jang hen¬
dak mempoenjai kekoeasaan sen¬
diri oentoek meoeroes binnen
landsch politiek sendiri
dengan autonomie nja.
Moga moga andjoeran ini men¬
dapat perhatian tidak sadja dari
pihak pemerintah, tetapi djoega
dari colleg'as kita jang lain lain
choesoesnja Padang.
lama itoe tonggak berdiri disam
ping roemahnja Andegadang tidak
ada terdjadi apa apa. Tetapi ke¬
maren tiba2 sadja dengan tidak
disangka2 itoe perempoean telah
bekerdja dengan seboeah pengali
boeat membongkar itoe tonggak.
Siapa tak heran? apakah disini
boleh djadi adanja bak papatah
orang kok ada baoedang dibalik
batoe itoe kita tidak tahoe.
Ketika itoe djoega hal jang
terseboet diperiksa oleh jang
berwadjib di Solok. Hanja sadja
moeda2han atas perboeatannja
itoe dapat Gandjaran hoekoeman
jg setimpal dengan jg kesalahan
nja itoe, dan begitoe djoega
orang banjak kedengaran oleh
kita mendo'a kepada ilahirabbi
agar soepaja orang meroesakan
roemah allah itoe (Baitoellah itoe
akan dapat poela gandjaran dari
toehan jang maha Esa Amin2 Ja¬
rabboel'alamin. (Koetoekilah


Fort de Koek¬


Memperingati Almar
hoem Dr. Soetomo.
ek Indo¬
Sebagimana pendoes
nesia oemoemnja diwaktoe kini
sama sama berdoeka atas wafat
nja almarhoem Dr. poeto no, se¬
orang pengandjoep dalam lapa
ngan sociaal ekongsie dan Poli
tiek jang selama 35 tahoen jang
laloe soedah memorbankan tena¬
iarta bendanja
ga pikiran dan
oentoek bangsajaan Air kita.
Maka berhoe oeng dengan itoe
di Fort de Koch telah berdiri poe¬
la soeatoe comite oentoek mem¬
peringati Alp arhoem Dr. Soeto
mo Bapak Pergerakan itoe jang


man Dt. Leio diradjo penghoe¬
loe terseboet pada siangnja dila
koekan perajaan „menaiki roe¬
mah sekolah pergoeroeang jang
baroe beliau dirikan di kampoeng
Beringin ini. Chabar jang kita pe¬
roleh maksoed dan tjita2 beliau
roemah pergoeroean ini beroe¬
djoed goena tempat anak anak
kampoeng Beringin menoentoet
peladjaran toelis dan batja seba¬
gai sekolah desa particulier dan
lain vak sebagai sekolah agama,
Kita do'akan sadja moedah2an
atas tjita2 beliau jang soetji ini
akan berhasil.


terdiri dari
Voorzitter


Abd. Rivai (Dokter
Particulier
Vice Voort. Anwar (ecteur Bank
Nasional
Basjrah Loebis (On
Secretaris
derwijs T. Siswan
2e. Secretaris A. Malik Mohd. 
Onderwijzer Pergoeroean
Moeslimi.
Penningmeester H. lijas Hande 
laar
Dengan berapa anggota jg lain
jg terkemoeka dalam maatschappij
di Boekit Tinggi itoe, dari ka¬
langan onderwijsmedisch handel
dan sociaal serta agama.
Berhoeboeah dengan itoe ma¬
ka akan diadakan Openbare Ver¬
gadering peringatan jang soedah
tentoe sadja akan ramai dikoen
djoengi oleh segala lapisan rak
jat oentoek mengenang djasa
djasa Pak Tom almarhoem itoe
Pada hari Ahad ddo. 19 Juni.
1938.
Moelai poekoel 9 pagi.
Bertempat digedoeng Cinema
Theater Boekit Tinggi.
Agenda:
1 Riwajat almarhoen Dr. Soetomo,
oleh Dr. Abd. Rivai.
2 Disekeliling hari pengoeboeran
almarhoem Dr. Soetomo, oleh
Basjrah Loebis.
3 Apakah goenanja kita mempe¬
ringati almarhoem Dr. Soetomo?
oleh Anwar.
4 Hal lain lain.


Ommelanden van Padang


„Perajaan Mauloed Nabi di
Beringin".
Atas intiatiefnja enkoe Abdul
Rahman Lelo diradjo penghoeloe
dikampoeng Seringin [Loeboek
Kilangan] telah dilakoekan pera¬
latan mauloed pada soerau2 di
ini bilangan kampoeng dengan
gembira.
Peralatan dilakoekan dengan
keramaian meadakan „gaba"
lampoe2 jang terbikin dari kertas
jang berwarna2 sebagai satoe pe¬
mandangan jang „modern" di
ini bilangan memang djadi soea¬
toe pemandangan jang loear bia
sa bagi pendoedoek, karena se¬
dari dahoeloe beloem pernah ke¬
djadian disini.
Keramaian ini dilakoekan pada
petang Selasa 13 djalan 14 Juni
jang laloe.
Sambil melangsoengkan pera¬
jaan ini oleh enkoe Abdul Rah


Pagar makan tina man
Karena nafsoe loepa pana
hormatan!
Djoeroetoelis Kepala Nege
ri ketangkap dalam ka¬
mar perempoean randa
Pada petang Kemis 16 djalan
17 Juni 1938 di Bandar Boeat
Loeboekkilangan onderdistrich
Loeboekbegaloeng, orang telah
perogoki seorang pemoeda nama
Samin alias Soetan Samin peker
djaan Djoeroetoelis kepala nege¬
ri disana, sedang lakoekan per¬
boeatan...... dalam kamar
dengan seorang perempoean nama
B. Seketika djam + 10 malam
itoe, orang telah djadi ramai
dan dengan segera orang beri ta¬
hoekan kepada enkoe Osman Dt.
Serimaradja Kepala negeri disa
dan oleh kepala negeri dengan
segera dikeloearkan Samin dari
kamarnja perempoean B. Lan
soeng dibawa oleh kepala negeri
keroemahnja sendiri soepaja de¬
ngan djalan ini ia itoe dapat di
singkirkan dirinja dari maksoed
salah dari pendoadoek kampoeng
boeat memperpoekoelkan Samin
djadi gagal.
Sebegitoe djaoeh menoeroet
pendengaran kita dari bisik de
soesnja, pendoedoek kampoeng
L. Kilangan memang bagi Samin
amat gemar melakoekan itoe per¬
boeatan dikampoeng2 sehingga
sering menimboelkan pemanda
ngan pemandangan jang „menjo
lok mata"
Tjoema bagi kita djadi tim¬
boel sedikit pertanjaan. Disebab
kan menoeroet pemandangan bah
wa Samin selainnja pergaoelan
nja sebagai Djoeroetoelis negeri
dengan enkoe Osman Dt. Serima
radja ada tertampak sebagai seo¬
rang sahabat jang amat rapat,
apakah betoel betoel beliau tidak
bisa ldapati ketahoei hindakan2
Samin ini terhadap ini djoeroe
san?
Apakah,
Menoeroet keterangan dari en
koe Dt. Radjo Dihoeloe, penghoe¬
loe di Bandar Boeat jang ber¬
sangkoet tijang bersangkoet fami
lie dengan perempoean B. en¬
koe Osman Dt. Serlmaradja de
ngan bersoenggoeh soenggoeh
meminta soepaja Samin Djoeroe
toelis jts. dikawinkan sadja de
ngan perempoean B.
Apakah permintaan Kepala ne¬
geri ini orang kaboelkan inilah
kita beloem dapat pastikan.
Disini kita bertanja terhadap
penghoeloe panghoeloe janggoa¬
to, kerapatan negeri Loeboek Ki
langan lebih lebih terhadap en
Abdul Rahman Dt. Lelo di


Radjo penghoeloe Beringin bagai
manakah perasaan dan pertimba
ngan beliau terhadap manoesia
ini jang telah toeroet meroesakan
kehormatan negeri itoe?
Sekian dahoeloe.
Ardaranas.
N.B. Melihat akan apa jang teri
djadi serta perboeatan seorang
pegawai negeri jg diangkat oleh
kerapatan negeri oentoek mem¬
beri gandjaran sendiri beserta Ke¬
pala negri dengan penghoeloe2
dan ninik mamak maka perboea
tan dari djoeroetoelis jang telah
dipoelangkan kepertjajaan kepa¬
danja tidak bisa menghormati ke¬
pertjajaan tsb.
Perboeatan soembang salahdila
koekan itoe boekan hanja berlawa
nan dengan Adat akan tetapi djoe¬
ga dengan agama kita Islam jang
soetji.
Maka berhoeboeng dengan itoe
soedah sepantasnja benar kerapa
tan mengambil tindakan menoe¬
roet sepandjang Adat dan Alam
oelama jang didasarkan atas Is
lam oentoek memberi gandjaran
atas perboetan jang diloear ga¬
ris itoe.
Sesoenggoehnja perboeatan itoe
mentjemarkan ninik mamak da¬
lam negeri tsb.
Dengan ini kita hendak mena¬
rik perhatiannja kerapatan itoe,
agar dapat keselamatan dalam
pemerentahan sepandjang adat
itoe.
Kita djoega menoenggoe (Red.


KOTA


Kemalingan
Seorang perempoean Tiong
hoa bernama TGN tinggal di
Simpang Haroe telah kemaling
an pada hari Rebo jang laloe da¬
ri lemarinja jang tidak berkoen
tji barang2 sebagai terseboet di
bawah ini.
1 arlodji tangan terbikin dari
emas merk Ages fabrieksnumer
2029 dengan memakai band hi
tam seharga f50.
3 peniti kebaja terbikin dari
mas djoega jg dihiasi masing2
dengan 7 intan satoe sama lain
berantai jang berharga f37.
Siapa jang telah melakoekan
perboeatan tjoerang itoe tidak
dapat diketahoei, hanja perkara
terseboet telah dipoelangkan ke¬
tangan polisi oentoek membe¬
koek sidjahat itoe.


Mutatie B.B.
Dipekerdjakan dengan bestuur
nja onderdistrict. IV Koto district
Boekit Tinggi, onderdistrictshoofd
Kaharoeddin gelar Rangka
jo Basa sekarang bertempat di
IV angkat Tjandoeng,
IV Angkat Tjandoeng onderdis
trictshoefd Sjahfiri gelar Soe¬
tan Pangeran, sekarang di
Loeboek Basoeng.
Loeboek Basoeng onderdistricts
hoofd Naib gelar Datoek Ma¬
djo Besar sekarang di Paria¬
ngan ISimaboeri
Pariangan ISimaboeri onderdis
trictshoofo Naazim gelar Soe¬
tan Sjarif sekarang di Bon¬
djol,
Masjarakat Pemoeda
Ditoelis oleh Djoerdjani Jasin
Boeat memetjahkan soal ini
amatlah soekarnja bagi penoeli se
tetapi karena didorong oleh ma¬
sa keboetoehan hidoep seberapa
dapat penoelis oesahakan djoega
lah banjak sedikitnja, moedah2an
bergoena djoega bagi masjarakat
kita bersama ini.
Ma'loemlah soedah pembatja2
meingatkan ramainja pers2 doe¬
nia bahkan pers noesa memper¬
katakan soal pemoeda ini, soe¬
dah barang tentoe pemoeda itoe,
satoe factor jang berpengaroeh
dan maha besar artinja.
Memang keadaan itoe a' da¬
pat dikeragoei lagi, pemotda la¬
lah satoe pangkat manoesie jang
pernah orang seboetkan. „aemoe
da harapan bangsa dan noesa",
tiang kedjajaan satoe2 bangsa,
pantas sekali kalau tiap2 bang
sa, setiap golongan, dilalam doe¬
nia ini, soal ini mendjadi perha¬
tian mereka.
Karena kepada merekalah nan
ti, terpikoel diatas poendaknja,
boeat keselamatan, kemadjoean,
kedjajaan bangsa dan noesa choe¬
soesnja tanah air kita ini.
Dengan tenaga pemoedalah di
hatapkan perobahan seeoeatoe,
sebegai tertera dalam boekoe se¬
djarah kebangoenan oemat Ara
bi ditaagan pemoedalah terpe¬
gang. Boekankah sama dimak
loemi bagai mana kotor dan
moendoernja masjarakat Arabi
itoe dahoeloonja.


Ada samboengan.


Pengharapan Administratie
Kepada toean2 langganan „Perki" jang sampai se¬
karang ini beloem mengirimkan oewang pelamboeknja
Perki maka kami berharap dengan sangat tapi hormat
soepaja soedi kiranja mengirimkan oewang pelamboek
nja Perki itoe.
Begitoelah pada toean2 diloear kota jang telah
kami kirimi blanco postwissel formulier akan sigra
poela mengirimi kembali beserta dengan oewangnja
Dengan membantoe „Perki" itoe sebagi peloenasan
kewadjiban masing2 tidak lain sama artinja dengan
mendjoendjoeng tingginja „self-respect" masing2 poela
Terlebih dahoeloe banjak2 terima kasih.


Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en besi keloe¬
aran Europa, Amerika, en Japan
PASAR BATIPOEH 16 PADANG
Harga boleh berdamai
wasscherij
Soeka menanti
Nipah No.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan
bersih Menerima bermatjam2 ba¬
rang tjoetjian, sedjak barang njo
nja2 japons, sampai jg kasar
Beheerder


 BARAN 0,9,


Djangan loepa
Koendjoenglah
HOTEL MOESLIM
Dan
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.
Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dasRestaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan estaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoenja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njana.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Reaurant
besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepad. PU
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adana.
HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Hotel Woeslim dan Restaurant Balai Broe. 
Padang dan Fort de Kock.
102


Graveennrichting
Cliche en Stempe
Fabrik Reparatie Atelir
S. B. Damly
Kali Ketjil, 9 PADANG
S.W. K.


Awas


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE
ASMANI DRANK oentoek
menambahkekoeatan toean toean.
Orang jang biasa memi
noem obat Asmani Drank lama2
sehat gagah goembira
Agenten Radjo Bongsoe B.K. 
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D. M. Talib Alibi 107


Klamboe penganten
BELILAH
BATIK SOLO dan PEKALONGAN
SAROENG PADANG, GAROET
Permadani, selimoet Wool Voile,
Crepedechine, Georgette Renda
Semarang
Bedak dan minjak wangi
Sedia Baby Talc. Keloear
Indonesia
125 Padang tel 333


Soetan Sati
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4 Gemeenteloods
Tersedia bermatjam2 sepatoe
slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Potengan menoeroet zaman
Menanti dengan hormat


Pasar Malam


DI


Belantoeng - Ketjil
1 Sampai 18


Padang
Juni 1938
HET BESTUU


LEMBAR
KEDOEA


aan Kita
Oedara
pergerakan politiek
di
Minangkabau
San boengan kemaren
Oentoek mentjari Kenjataan, tai politiek di M.K, ini amat per¬


jat Minangkabau dengan sendi
riannja masoek kedalam „poli¬
tieke please" ra'jat M.K. mem
peroleh kelonggaran serta kesem¬
patan pemerentah jang loeas oen¬
toek memadjoekan wakil jang
terair dari partai politiek, Aga
ma, sosial, economie dil. tetapi
apa dewasa itoe kita haroes
boeat, perserikatan politiek ta'
ada, sosial djaoeh dari memoeas
kan, perserikatan economie nihil.
Sedangkan kita memboetoehkan
wakil wakil ra'jat doedoek dalam
dewan daerah itoe boekan wakil
mengwakili salah seorang boe¬
kan dari Partai itoe boekan wa¬
kil ra'jat namanja, walaupoen
misalnja disemoefakati oleh sege¬
longan sadja, kepada siapa wa¬
kil kita itoe moesti menanggoen
djawab, karena ta'ada garis garis
perdjoangan jang mendjadi
man bagi siwakil.
peda
Tetapi karena ta' ada
sjarat2
itoe bagi kita, maoe ta' maoe ki
ta haroes berlakoe djoega seper¬
ti jang ta' memoeaskan.
Oleh sebab itoe alangkah baik
nja di priode jang akan datang
sesoedah periode jang pertama
ini mendjadi peladjaran, oentoek
pemilihan kedoea terpilih
dan
doedoek wakil ra'jat jang di toen¬
djang oleh volkspartij.
Oentoek memenoehi
ini,
kita
berseroe pada bekas pemimpin
pemimpin partij politiek
masa
jang lampau, soepaja dapat
ber
ichtiar mendirikan Tjabang
„par
tai disini. Malahan kalau
la'
bi
sa sea dainja, apakah
tiada se¬
moefakat para pemimpin
menga
dakan partai baroe
jang
grondslag Islam.
ber
Pembentoekan itoe boekan kibantoean kepada djanda
ta andjoerkan hanja oentoek M
K, karena adanja M. Kabauws¬
aad, tetapi, alah oentoek masja
akat rakjat djelata.
Besar atawa boleh
djadi de
dinangkabau ini ada hidoep sa¬
lah satoe atawa doea partai poli
liek seperti Partai Serikat Islam
ndonesia ada paling belakang
kan bangsa Europa.
Barisan Penjedar?, tetapi pada
chir2 ini P.S.I.I, di M.K. tiada
djikaloe seorang
ernafas sedikit djoega, walau
poen ada, ta' soeka doedoek da¬
dam badan perwakilan sebab ka¬
tanja partai bersikap hidjrah.
entang barisan Penjedar, ada
doenia.
djoega satoe doea orang jang
loeloe anggota P.S.I.I kini, cha¬
rnja ikoet Penjedar, itoelah bo¬
fit djadi lid tersiar.
Hifficieel berdirinja Penjedar
A.M.K. atawa di Sumatra Barat
lem ada, itoepoen sepandjang
toe kita.
kan permoehoenan pada
rentah.
rloe adanja salah satoe Par¬


insjaflah kita, pada masa dengan ting, hendaknja mendjadi fikiran
berdirinja Minangkabauraad, rak oleh bekas2 pemimpin kit
dan
lekas2 ditindakan semangat ra'
jat selagi berkemaoean.
Barang siapa jang berpendapa
tan bahwa partai politiek ta' per¬
loe di M.K. sebagai jang saja ka¬
takan dipertengahan risalah ini
saja berpendapatan orangatoe be¬
loem insjaf apa goena
perdjoe
angan dengan semangat teratoer
Perdjoeangan roch ta' dapat
di
lakoekan zonder ikatan jang koe¬
at, serta perdjoangan jang dijna
misch,
Oentoek penoetoep kita
him
ukan sebali lagi, bahwa kewa
djiban dan keperloean diatas
poendak pemimpin M.K, teroela
ma leider jang insjaf kini, jang
pernah bertempik digelanggang
oentoek keselamatan sedjahtera
jan dan kemakmoeran M.K.
choe
soes dan Indonesia oemoem,
Sekalipoen, haroes
lebih da
lam tanggoengan para Intellectu¬
elen kita jang tadinja aktief ma¬
sa di Java, seharoesnja digoena
kan poela goena daerah kita M
K, sebagai badan Indonesia, kita
nanti hasilnja,
(Arsd)


nesia


Boeat djanda anak
pegawé negri
Hasil penjelidikannja comi
missie
Sesoedah sekean lama diker
djakan persediaannja maka Bata¬
via Centrum sekarang soedah di
dirikan seboeah Comite jang ber¬
kewadjiban berichtiar oentoek
mengadakan perbaekan atoeran
nak jatim dari penggawe
jang boekan bangsa Europa.
Sebagaimana soedah
hoei pada 1 Jan 1932 oleh Peme¬
rentah soedah diadakan
ment pemberian pensioen
danda amtenaren burgerlijk boe¬
Menoeroet reglement terseboet 
pegawe neg
meninggal doenia hanja istrinja
sadja jang dapat pensioen anak
anaknja tiada djoega tida bila
boe weduwel dari anak anak
toe kemoedian hari meninggal
Salandjoetnja reglement terse¬
boet hanja berl koe boeat amte
naar amtenaar jang gadjinja
pan
ling sedikit f50 satoe boelan Co
mite terseboet sesoedah mempe¬
ladjari soeal ini akan memadjoe
Peme


tim dari
pegawe
Ten erentah
jg boekan bangsa Europa, djoe¬
ga diberikan bantoean.
b. soepaja berlakoenja
Perato
ran itoe diloeloeskan sampai pe
dadjanda2 dan anak
anak jatim
dari penggawe negeri jang berga¬
dji rendah.
c. soepaja percentage dari ban
toean pensioen
pada djanda2
itoe diperbaiki.
Daiam itoe comite jang perta¬
ma Comite voor Verbetering in
de Regeling inzake ondersteu
ning aannagelaten betrekking der
niet Europeeshce Overheidiena 
ren ada doedoek toean RTA Ha¬
san Soemadipradja. RT Koesoe
madinata, Regent Mr. Cornelis
dan Ir KMP Soerachman
Tjokro
adisoerio hoofd amtenaar
pada
afd. Nijverheid vh Dept van Eco
nomiesche Zaken sebagai plv
voorzitter R. Soerasno referenda
ris pada Dept. van Economische
Zaken, sebagai le, secretaris
Mr. RMA Pringgohigdo wd Hoofd
der Administratie pada CKS
se
bagai 2e secretaris, Mr. R.
Hadi
referenderis pada Dept OCE se¬
bagai penning meester dan ang
gouta2nja toean2 Dr. R.
Soerat
mo Hoofd Gem Veter Dienst, Mr.
RP Notosoebagio, bg voorzitter
dari Landrad Betawi, Mr. R. Soe¬
wandi referendaris pada
Dept.
O E Ir. Teko Soemodiwirjo, Ke¬
pala dri afd Binenlandche
Han
delsvoorlichting dari Dept. Econ
Zaken dan Z Arifin Landrechter
jang hebat,
dari Mr. Cornelis.
Biographie Dr. Soetomo.
Akan diterbitkan
oleh P.B. Parindra.
Pengoeroes Besar Parindra ber¬
kehendak menerbitkan biographie
jatim
marhoem Dr. Soetomo dengan
isi selengkap lekapnja, djoega
akan dimoeatnja pendapatan pa¬
ra wartawan dalam soerat soerat
kabar atas wafatnja marhoem
itoe.
Berhoeboeng
dengan niatan
terseboet. Poestaka Nasional jang
djoega akan menerbitkan boe¬
koe seroepa itoe, maka niatannja
dioeroengkan, soepaja Pengoe¬
—
dan a
roes Besar Parindra dapat me¬
negri
Jangsoengkan, kehendaknja.
Be
berapa gegevens jang telah dite
diketa
rima dan akan diterima
oleh
Poestaka Nasional, akan diserah
regle
kan pada Pengoeroes Besar Pa¬
pada
rindra, soepaja memoedahkan
pekerdjaannja.
Sekarang Poestaka Nasional
mempoenjai niatan lain, ia hen¬
dak menerbitkan sematjam bro¬
soer frisalahi tipis sekedar peri
ngatan pendek atas djasa Dr.
Soetomo dalam bahasa Dja¬
wa. Sengadja akan diterbitkan
seringkas ringkasnja, soepaja da¬
pat didjoeal dengan harga semoe¬
rah moerahnja, agar rakjat ka¬
oem kromo tiada keberatan
belinja.
mem
kepada Regeering.
Perkawinan Boemipoetera
tahoekan bahwa sekarang soedah
Comite Perlindoengan Kaoem
ada 26 perkoempoelan kaoem is
erempoean dan Anak2 Indone
teri jg toeroet pada itoe comite.
sia, telah kirim circulaire pada
a, Soepaja pada anak anak ja berbagai2 perkoempoelan kaoem
jang mendjadi presidente, mevr.
Mangoensarkore, secretaresse


Jerita
'endek


setjah


Hema L


Digoebah oleh
Dan dari
Siboga
dia
teroes.
meneroeskan perdjalanan
ketanah Sumater, Timoer kare
na Tanah Sumatera Timoer ba
njak kali didengarnja jg bahasa
disana itoe goedang oeang dan
tanah emas sebagai mana jg per¬
nah journalist menerangkan dan
menamai tanah Sumatera Timoer
tegasnja tanah Deli dengan na
ma Deli het Dollarland.
Baroe Agoes mengindjak, per¬
watasan tanah Tapanoeli dengan
tanah Sumatra Timoer, maka ke¬
lihatan beberapa ondernoming2
seperti kelapa sawit, parah, teh
dan sebagainja, dan kemoedian
diiasi lagi dengan beberapa ge¬
doeng dan goedang serta fabrik
fabrik jg bagoes. Agoes terfikir,
betoellah, dan tidaklah bohong
sebagaimana keterangan2 orang,
tanah Deli tanah jang kaja, se¬
dang baroe sadja diperwatasan
soedah terboekti, apa lagi kalau
soedah dimasoeki kedalamnja.
Auto berdjalan teroes, sampai di
kota Pematang Siantar jaitoe sa¬
toe kota jang terbilang sedjoek
dan dihiasi dengan pelbagai ra¬
gam, dan lamanja menoendjoek
kan pemandangan pemandangan
Disini Agoes ber istirahat se¬
hari doea, dan menoempang di
salah satoe roemah kenalannja:
serta melepaskan pemandangan2
dikota jg sedjoek itoe. Seming
goe kemoedian dari itoe, maka
teroeslah dia kekota Medan. Ai
hamdoelillah sampai di Medan
dia disamboet oleh seorang pe¬
moeda, jang mana pemoeda itoe,
satoe negeri dengan Agoes.
Agoes diadjaknja berniaga, se¬
kalipoen dia boekan bawa dalam
perkonsian, tapi berapa Agoes
maoe barang, pemoeda kita toe¬
apa, dan berapa kemaoean Agoes
boeat barang2 perniagaan, pemoe¬
da itoe tidak membantah.
Ada samboengan
isteri jang ternama dalam mana
antaranja diterangkan bahwa ke¬
adaannja perempoean Boemipoe
tera didalam perkawinan, sampai
sekarang tidak tjoekoep diperlin
doenginja oleh wet. Peratoeran
perkawinan, menoeroet itoe cir¬
culaire, sekarang soedah tidak
tjotjok dengan pikirannja perga¬
oelan hidoep anak negeri.
Sebab itoelah comite berpenda¬
patan bahwa perloe diadakan
peratoeran jang lebih baik. Boe¬
at dapatkan itoe maka perkoem¬
poelan2 kaoem isteri haroes
membikin rentjana ordonnantie
perkawinan jang mana setelah
disetoedjoei oleh seantero rakjat
Boemipoetera, akan dihatoerkan
Lebih djaoeh comite memberi
mevr. Mr. Santoso-Maria Ulfah


t beste adres voor de snelste en goedkoopste
opleiding tot kantoor-typist jel is:
NEUTRALE
Typisten Instituut
10 Vingers Blind Systeem
Robinson Building Baharoestraat 15 PADANG
Neutrale Typisten Instituut staat onder leiding
van een gediplomeerde en geroutinerde leerkracht
ex oprichter en ex Hfd.Leider van de "Modern Ty
pewriting Course" te Bandoeng en ex-Alg en ex Hfa
Leider van de Universal Typewriting Gourse te Se¬
marang en Soerabaja.
Neutrale Typisten Instituut garandeert U bi
nen 1 maand, 2 maanden 4 maanden6 maanden te
bekwamen tot kundige kantoor-typisten.
Leerplannen van het Neutrale Typisten
Instituut omvatten de volgende onderwerpen.
a Sneltikken
b. Schoontikken
c. Staattikken
d. Dictaartikken
e. Blindtikken
f. DiVersetikken
Zooals het maken van brieven
uit onduidlijke concepten,, briefkaa ten. rekening.
gelineera papier envloppen, blanco postwissels en
enz.Korom, alles wat een kantoor typis let we ten¬
en kennen moet
DIPLOMA'S
Gezegelde diplomas worden uitge
reikt aan hen, die na afgelegd examen tegenover
een Examen-Commissie met vlag en wimpel is ges
laagd, terwijl aan niet-geslaagden gratis lessen kun
nen worden verstrekt, totdat zij hun doel hebben
bereikt.
Vraagt inlichtingen en geeft U op als 
leerling tel
Kantooruren 8-12 v.m. en 4-8 v.m.
Kasi opleiding boeat praktijk dan boeat dapa
ken Diploma.
Kantoor-typist (te)
Neutrale" meloeloe kasih peladjaran masintoelis
dengan tjara jang sangat tjepat sekali, hingga dalam
tempo jang tidak lama moerid moerid bisa moelai
tjepat goenakan masin toelis dalam pratijk di kantoor
Gouvernement, kantoor2 dagang atau lain2 peroesahaan
Dan sesoedah moerid moerid beladjar sampai menoe¬
roet kita poenja garantie, jaitoe ngrantie 1 boelan
2 boelan, 4 poelan atau 6 boelan ditanggoeng me¬
reka soedah bisa mengetek dengan mesin toelis dan
ditanggoeng poela moerid2 jang telah dapat Diploma
bisa mengetek dengan segala roepa merk massintoelis
(bekende merken dengan gampang sekali mempergoe¬
nakan kesepoeloeh djarinja.
Neutrale, sanggoep mengerdjakan roepa2peker¬
djaan mengetek (typewerk) dan dari hal ongkos eng¬
teng, pekerdjaan ditanggoeng spoed dan memoe¬
askan.


Keterangan dan boeat masoekan nama boleh
datang sendiri di kpg Baroe 15 barisan Kantoor Per¬
olongan simpang djam Gadang lama


Hendak bepergian
kemana?


Beroeroesanlah dengan
„Hoeboengan
auto


penoempang


Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang
Tel no. 395 dan 396
Agent dari Gouv autopost dients
Dioeroes dengan
tertip dan aman
Menoenggoe dengan hormat


Taman Siswa
daerah Minangkabau
Moelai sekarang menerima moerid baroe
boeat cursus 1938/39
Tjabang Padang oentoek T.Anak T. moeda T. Antara
B.Tinggi
T. Dewa
Matoer
S. Poear
B.Sangkar
Taloe
P.Koemboeh „
Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada
tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas
Wakil MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis
Matoer
Daerah
Boekit Tinggi


sa


JAPAN


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang
Segala mata seakan2 terpanjang kesana,
Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek
toeroet boeat masa depan.
Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN
JAPAN— MELAJOE.
Oleh Hiroshi Ueno, Journalist
Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa Japan, Practis
ringkas, terang dan lekas dimengerti.
Satoe boekoe tebal, formaat sedang, koelit airmas.
Harga f 3. vrij Ongkos
„penaboer.
Roeang penjiaran poestaka Indonesia
Keramatplein 19 Batavia C
Catalogis dikirim gratis pada jang minta


Boleh persaksikan sendiri
Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoedjoengi
kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal
Buffet baroe Solok
Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan
jang enak dan sedap.
Menanti dengan hormat


CHALELEN TAHOR
MCJERN
NETJES
KWALITEIT
MENOEROET
ZAMAN
Sedia tjoekoep ber¬
matjam-matjam
kain boeat toean
menoeroet model jang
paling belakang
Harga damai
PONDOK44 Padang
Menoenggoe engan
hormat.
Manager
M. KASIM


